


GERINDRA 


PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 
SINERA KABUPATEN SEMARANG 


: DEWAN PIMPINAN CABANG 





SURAT TUGAS 
Nomor :JT-07/02-21/A/DPC-GERINDRA/2022 


Menanggapi Surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partaa GERINDRA, Nomor : 
02-0200/A/DPP-GERINDRA/2022, Perihal: Undangan Pendidikan dan Latihan (Diklat) 
Kader GERINDRA MASA DEPAN (GMD), Tertanggal: 27 Februari 2022, Dalam Kegiatan 
yang akan dilaksanakan pada: 


Hari / Tanggal : Selasa, 1 Maret 2022 s.d. Selesai 

Pukul : 08:00 WIB 

Tempat : DPP Partai Gerindra 
Jl. Harsono RM No. 54, Kec. Pasar Minggu, 
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 


Maka DPC Partai Gerindra Kab. Semarang menugaskan kepada : 


1. Nama : DANNY GAIDA TERA ELGAR, S.H. 
Alamat : Jl. Pemuda No. 28A, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang, JawaTengah. 
Organisasi : 1. Ketua Rumah Putih Sugiono Kabupaten Semarang 


2. Sekretaris PC Satria Gerindra Kabupaten Semarang 
3. Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa 
4. Ikatan Alumni FH UNTAG SEMARANG 


2. Nama : MUHAMMAD LUTHFI KHAKIM, S.T. 
Alamat : Mendongan, RT 002 / RW 001, Kec. Sumowono, Kab. Semarang, 
Jawa Tengah. 
Organisasi : Ketua Rumah Putih Sugiono Kecamatan Sumowono 


Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas 
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 


Bawen, 27 Februari 2022 
DEWAN PIMPINAN CABANG 


PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA 
KABUPATEN SEMARANG 





GERAKAN INDONESIA RAYA 


(Joni Budi Raharjo, S.H.) “kap. SEMARANG (Sudarjak Agus Kasworo, S.Hut.) 


Ketua Sekretaris 





Jl. Soekarno — Hatta Km 31.5, Harjosari, Kec. Bawen 
Tlp. 0298-5200929 


E-mail : dpcgerindra.kabsmg@ yahoo.com 


